AL AAQQAH 

(Keadaan yang sebenarnya 
(atau kiamat)) 

Surah ke-69 
52 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. ® keadaan yang sebenarnya (atau kiamat), 

2. apakah keadaan yang sebenarnya (atau 
kiamat) itu? 

3. Dan tahukah kamu apakah keadaan yang 
sebenarnya (atau kiamat) itu? 

4. Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan 
dengan yang menggetarkan hati (atau kiamat). 

5. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah 
dibinasakan dengan teriakan (suara yang sangat 

6. Adapun kaum 'Ad maka mereka telah 
dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi 
amat kencang, 

7. yang Alloh menimpakan angin itu kepada 
mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus 
menerus; maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu 
itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka 
batang kurma yang telah lapuk. 

8. Maka adakah kamu melihat (seorang pun) 
yang masih tersisa di antara mereka? 

9. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang 
yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri 
yang dijungkir halikkan karena kesalahan yang 

10. Maka mereka mendurhakai rasul dari Tuhan 
mereka, lalu Alloh menyiksa mereka dengan 
siksaan yang sangat keras. 

11. Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik 
(sampai ke gunung), Kami bawa nenek moyang 
kamu, ke dalam kapal, 

12. agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi 
kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau 
mendengar. 

13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, 

14. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu 
dibenturkan keduanya sekali bentur. 

15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, 

16. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu 
langit menjadi lemah. 




Suratul Haqqah 






Bismil lahir rahmanir rahim 



(J) &xi-\ U 

kaum telah men- keadaan yang apa- kamu me- dan keadaanyang apa- keadaanyang 

Tsamud dustakan 3 sebenarnya kah ngetahui apakah 2 sebenarnya kah 1 sebenarnya 
Alhiqqah (1) Mal h!qqah (2) Wami adraka mal hiqqah (3) Kadz-dzabat tsamudu 

C\j O \j‘^-==LUt\i Jjij JiU (^) A£jJ\> f j\cj 

wa'adum bilqari'ah (4) Fa-amma tsamudu fa-uhliku bith-thaghiyah (5) Wa-amma 






L 



© 



^J-> jLc- 



'adun fa-uhliku birihin sharsharin 'atiyah (6) Sakh-kharaha 'alaihim 



^ fj^' _^\J\ J JLJ 

sab'a layaliw wa-tsamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha shar'a 

© $ Jj si © c ^>j£- jCS\ 

ka-annahum a'jazu nakhlin khawiyah (7) Fahal tara lahum mim baqiyah (8) 

J y*J > Ca^AJjJIj Js j*j jjCjS t\Jj 

rasul maka mereka dengan dan negeri-negeri sebe- dan Fir'aun dan telah 

mendurhakai 9 kesalahan-2 yang runtuh/terbalik lumnya orang-2 datang 

Waji-a fir'aunu waman qablahu walmu k tafikatu bilkhathi-ah (9) Fa'ashau rasula 

£UI Li» IjJ lil, 3*) »-J-l jyAJLi-ls p-frj 



rabbihim fa-akhadzahum akhdzatar rabiyah (10) Inna lamma thaghal ma-u hamalnakum fil jariyah 



jjU' j ££ © %a > oii 6^ JJA © 

sang- pada ditiup maka men- telinga dan men- peringatan/ bagi karena Kami 

kakala apabila 12 jaga jaganya pengajaran kalian akan jadikan ia 11 

(11) Linaj'alaha lakum tadzkirataw wata'iyahi udzunuw wa’iyah (12) Fa-idza nutikha fish shuri 

O JLi'j Jpji ' 

satu/ kehan- lalu dihancur- dan bumi dan di- satu/ tiupan 

14 sekali curan kan keduanya gunung-2 angkat 13 sekali 

nafkhatuw wahidah (13) Wahumilatil ardhu waljibalu tadukkata dakkataw wahidah (14) 

aJaIj UjjJ tJ^S tLJI ol ĕjlj (^) jj*slj]l Oj»Sj j~J>ji 

lemah pada maka langit danter- kejadian ter- maka pada 

hariitu ia belah 15 jadi hari itu 

Fayauma-idziw waqa’atil waqi'ah (15) Wansyaqqatis sama-u fahiya yauma-idziw wahiyah 



~h?y. 

delapan pada ha- diatas Tuhan 



(16) Walmalaku 'ala arja-iha wayahmilu 



0\f <J>TJ J 

'Arsy dan memba- pinggir/penjuru- di dan ma- 
wa /memikul penjurunya atas laikat 

'arsya rabbika fauqahum yauma-idzin tsamaniyah 



0 



cx$\ x y 

diberikan orang maka tersem- dari ter- tidak kalian di- 

yang adapun 18 bunyi kalian sembunyi hadapkan 

(17) Yauma-idzin tu'radhuna la takhta minkum khatiyah (18) Fa-amma man utiya 




cXĕ> tij. (^) {X. 'j*>' fj' A 

mene- bahwasa- aku sang- sesungguh- kitab baca- marilah/ maka ia disebelah kitab- 

mui nya aku ka /yakin nya aku 19 lah ambillah berkata kanannya nya 

kitabahu biyamTnihT fayaqulu hl-umuq ra-u kitabiyah (19) InnT zhanantu annT mulaqin 

0"*oj> ?£ j0 

22 tinggi lam 21 diridai dupan lam orang itu 20 hitungan 

hisabiyah (20) Fahuwa fi 'isyatir radhiyah (21) Fi jannatin 'aliyah (22) 

1 % Loj \j L $3jJa3 

hari- pada kalian lalui/ dengan dengan penuh dan mi- makan- dekat buah-bu- 

hari sediakan apa yang kepuasan numlah lah 23 ahannya 

Quthufuha daniyah (23) Kulu wasyrabu hani-am bima aslaftum fil ayyamil 

tJjl o* L»b (^) ^■4'^-' 

kitab diberi- ti- alangkah makadia disebelah kitab- diberi- o- dan telah 

kan aku dak baiknya aku berkata kirinya nya kan rang adapun 24 lalu 

khaliyah (24) Wa-amma man utiya kitabahu bisyimalihT fayaqulu yalai-tanT lam uta kitabiyah 

J2 t 0 ^ 0‘^A- c >T ij 0 

memberi ti- putusan/ adalah alangkah per- apa aku me- dan 

mantaat dak 27 penyelesaian ia baiknya ia 26 hitungan ngetahui tidak 25 

(25) Walam adri ma hisabiyah (26) Yalaitaha kanatil qadhiyah (27) Ma aghna 

5 O O ^ O > 

neraka kemu - lalu beleng- tangkap kekua- dari ku telah harta dari 

Jahim dian 30 gulah ia ia 29 saanku binasa 28 padaku 

'anni maliyah (28) Halaka 'anni sulthaniyah (29) Khudzuhu taghulluh (30) Tsummal jahima 

X I 

sungguh maka masuk- hasta tuj uh hastanya/ rantai da- kemu- masuk- 

dia 32 kan/belitkan puluh panjangnya lam dian 31 kanlah ia 

shalluh (31) Tsumma fT silsilatin dzar'uha sab'una dzira’an taslukuh (32) Innahu 



0 ‘^ji f a > & * 0 -jia a 

34 miskin makan anjurkan tidak 33 besar Alloh 

kana la yu k minu billahil 'azhlm (33) Wala yahudh-dhu 'ala tha'amil miskln (34) 

Y O 1 ^ *^J O 1 f^T fj4' 4 

mema- tidak kotoran dari kecu- maka- dan ti- seorang di hari bagi- maka 

kannya ada 36 dan darah ali nan dakada 35 teman sini ini nya tidak 

Falaisa lahul yauma hahuna hamim (35) Wala tha'amun illa min ghislin (36) La ya k kuluhu 




illal khathi-un (37) Fala uqsimu bima tubshirun (38) Wama la tubshirun (39) 




17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru- 
penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang 
malaikat menjunjung 'Arsy (atau singgasana) 
Tuhanmu di atas (kepala) mereka. 

18. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada 
Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang 
tersembunyi (bagi Alloh). 

19. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya 
dari sebelah kanannya, maka dia berkata: 
"Ambillah, bacalah kitabku (ini)". 

20. Sesungguhnya aku yakin, bahwa 

sesungguhnya aku akan menerima perhitungan 
terhadap diriku. 

21. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang 
diridai, 

22. dalam surga yang tinggi, 

23. buah-buahannya dekat, 

24. (kepada mereka dikatakan): "Makan dan 
minumlah dengan nikmat disebabkan amal yang 
telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah 
lalu". 

25. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari 
sebelah kirinya, maka dia berkata: "alangkah 
baiknya jika aku tidak diberikan kitabku (ini). 

26. sehingga aku tidak mengetahui bagaimana 
perhitunganku. 

27. Wahai kiranya (kematian di dunia) itulah yang 
menyelesaikan segala sesuatu. 

28. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat 
kepadaku. 

29. kekuasaanku telah hilang dariku". 

30. (Alloh berfirman): "tangkaplah dia lalu 
belenggulah dia. 

31. Kemudian masukkanlah dia ke neraka jahim. 

32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang 
panjangnya tujuh puluh hasta. 

33. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Alloh 
Yang Mahabesar. 

34. Dan dia juga tidak menganjurkan (orang lain) 
untuk memberi makan orang-orang miskin. 

35. Maka tiada seorang temanpun baginya pada 

36. Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) 
kecuali dari darah dan nanah. 

37. Tidak ada yang memakannya kecuali orang- 
orang yang berdosa. 

38. Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu 
lihat. 

39. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. 





40. Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar 
perkataan rasul yang mulia, 

41. dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang 
penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepada Al 

42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung 
(atau dukun). Sedikit sekali kamu mengambil 
pelajaran dari Al Quran. 

43. la (Al Quran) adalah wahyu yang diturunkan 
dari Tuhan semesta alam. 

44. Seandainya dia (Muhammad) mengarang 
sebagian perkataan atas (nama) Kami, 

45. niscaya Kami tangkap dia dengan tangan 

46. Kemudian pasti Kami potong urat jantungnya. 

47. Maka tidak ada seorangpun dari kamu yang 
dapat menghalangi (Kami dari pemotongan urat 
nadi itu). 

48. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar 
suatu pelajaran bagi orang-orangyang bertakwa. 

49. Dan sesungguhnya Kami benar-benar 
mengetahui bahwa di antara kamu ada orang- 
orang yang mendustakan (Al Quran). 

50. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar 
menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. 

51. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar 
kebenaran yang diyakini. 

52. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama 
Tuhanmu Yang Mahabesar. 



(J) Oj^j> J jf)^ Jj*- J* J 

kalian ti- se- seorang dengan ia dan yang rasul 

Innahu laqaulu rasulin karim (40) Wama huwa biqauli sya'ir qalilam ma tuminun (41) 



jj2 & 



$J Cj) <J>j (^) Oj/L ^j 

danan- semesta Tuhan dari ditu- kalian meng- ti- sedikit du- dengan dan 

dai 43 alam runkan 42 ambil pelajaran dak kun perkataan bukan 

Wala biqauli kahin qalTlam ma tadzakkarun (42) TanzTlum mir rabbil 'alamTn (43) Walau 



f (J) uruJl 

pasti Ka- kemu- dengan ta- 

mi potong dian 45 ngan kanan 
taqawwala 'alaina ba'dhal aqawTl (44) 



liJki (“•) JjjUV' (jiajo Udc- Jjjjj 

dari niscaya Kami per- seba- atas dia mengarang 

dia ambil /tangkap 44 kataan gian Kami perkataan 

La-akhadzna minhu bilyamTn (45) Tsumma laqatha'na 



(3) ajc. jj St a (*) 

benar-2 dan sungguh- orang-2 yang darinya seo- dari dari maka urat darinya 

peringatan ia (Al-Quran) 47 menghalangi rang kalian tidak 46 jantung 

minhul watin (46) Fama minkum min ahadin 'anhu hajizin (47) Wa-innahu latadzkiratul 



% & aj 0 'cM 



atas benar-2 dan sungguh orang-2 yang di antara bah- benar-2 dan sung- bagi orang-2 

penyesalan ia (Al-Quran) 49 mendustakan kalian wa Kamitahu guh Kami 48 yang bertakwa 
lilmuttaqTn (48) Wa-inna lanalamu anna minkum mukadz-dzibTn (49) Wa-innahu lahasratun 'alal 



(E) LCk*J' &J 

Mahabe- Tuhan dengan 




<>J 4jJ, j 

yang nyata-2 dansungguh 



52 sar/agung kalian nama tasbihlah 51 diyakini kebenaran ia (Al-Quran) 
kafirin (50) Wa-innahu lahaqqul yaqin (51) Fasabbih bismi rabbikal 'azhim (52) 



orang-orang 
50 kafir 





